TUTORIAL CARA UPLOAD AUDIO MP3 

TAKLIM.NET 



1. DAFTAR MENJADI MEMBER 

Buka website: http ://www.taklim.net 

Perhatikan menu paling atas bagian kanan. Ada beberapa pilihan menu, antara lain: 

UPLOAD AUDIO TAKLIM, LOG IN, DAFTAR. 



Jika Anda belum terdaftar sebagai member taklim.net, maka terlebih dahulu lakukan 
pendaftaran sebagai member. Klik menu: DAFTAR 



F [3 W Fatebook * Y^ Hcme-Takta.Net l-Cerama * ' 



<- -> X ! taklim.net 



~§] 



CTAKLIM.NET 



Dengar > Hayati > Amalkan 



Upload Audio TakLim | Login | Da f tar 



IO TAKLIM 

UN Pdld UldAld I 



K3 ©000 



(RADIO TAKLIM 

I KtllfH,lll|t<]ldtllil[lld 



® .. 0000 




tiliig ayoa/2013 



Selanjutnya Anda tinggal mengisikan apa saja kolom yang diminta, lihat gambar 
berikut: 



tf fi (3) Fatebook *; ED Belljm Menjadi Member? SSa' x ^^™ 

<~ ~> G wwv.taklim.net'Signup.php 

Sa| This page is in | Malay -■- | Would you Ike to translate it? | Translate | | Mope | 



Options - , 



■ 



Daftar Jadi Member 






Gender ®P*** O Wanita 
Password 



Dengan mengklik tombol Daftar, Anda setuju dengan Syarat dan Ketentuan , 



jntfrg6bn 



g^f § B^J aVos/2013 



Jika Anda sudah mengisikan semuanya dan diakhiri dengan menekan tombol 
DAFTAR, Selanjutnya Anda tinggal menunggu pihak Admin untuk mengapprove 
[menyetujui] keanggotaan Anda. Jika sudah terapprove, maka Anda sudah bisa 
melakukan proses LOG IN 





<~ ~? G mwj.takiim.net/i3gin.php 






ftl = 


[*[a| This page is in Malay » Would you like to translate it? Translate Mope 






Options t h 


Upload Audio Ta 


dim | Log in | Daftar | 




TAKLIM.NET - ^^^^^m 





Login 

Usemame 
Password 



O Ingat Saya 



Reset Password Aiidar 
Lupa usgrname Andai 



Hak Cipta S 1434 Hijriyah 
Taklim.Net 



Hubungi Kami 
■ 



D Sv n di l ate 
Jadi Kontributor 



SB® 







Isikan USERNAME dan PASSWORD persis seperti ketika Anda mendaftar 
sebelumnya. Lalu tekan ENTER. 

Tanda jika Anda sudah LOG IN yahitu akan ada tulisan SALAM 
USERNAMEANDA, contoh: SALAM HASANACH. 



fni 



«7lDi* 



G www.taklpn.net 
Y Do you want Googe Chrome to save your password? Save password I Never for thrsste 




SELAMAT, Sekarang Anda sudah terLOG EM. 



2. POSTING AUDIO MP3 

Setelah melakukan proses pendaftaran dan sudah log in, maka proses selanjutnya 
adalah memposting Audio MP3, Langsung saja, perhatikan menu di atas, UPLOAD 
AUDIO TAKLIM, tekan menu tersebut, selanjutnya akan muncul tampilan berikut: 



n^ 



" T IS Upload Audio TaUim -Takltrr 



G WiAV.takliin.net 



■3ft 1 



13a] This page is in | Malay *■ | Would you ike to translate it? | Translate | | Mope | 



Upload Audio Taklim 



Judul/Tema 
Tags 
Deskripsi 



Ulanio Pilih Kategori 



- 



- 



Bisa didenear oleh: ® Umum O Pribadi 
Bolehkan komentar: ®Ya OTidak 
Bolehkan rating: © Ya G Tidak 
Bolehkan Embed: ® Ya O Tidak 
Bolehkan Download: ® Ya OTidak 



Link MP3 

Thumbnail 






4"iiaaiso-%'S 5<**a 

^^t^l^J z.yos/2013 



Kita bahas satu persatu kolom isian di atas: 



JUDUL/TEMA: Isikan dengan tema taklim/tema ceramah. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan ketika membuat Judul/tema: 

a. Sebagaimana kaidah umum penulisan judul, jangan lupa setiap awal kata judul 
dengan huruf kapital, contoh benar: Rahasia Keberkahan Sedekah, Taklim 
Bersama Kyai Marzuki. Contoh penulisan judul yang salah: rahasia keberkahan 
sedekah kyai marzuki, RAHASIA KEBERKAHAN IB ADAH, KYAI MARZUKI 
Buatlah judul dengan kalimat yang menarik dan mengundang rasa penasaran 
orang untuk mengetahui / untuk mengklik. Pelajari cara membuat judul yang 
menarik, namun hams tetap ada hubungannya dengan isi taklim 
Sertakan pula nama pemateri sehingga informasinya lengkap sebagaimana contoh 
di atas. 



b. 



c. 



TAGS: Isikan dengan kata kunci yang berkaitan dengan tema taklim, contoh 
penulisan: sedekah, berkah, taklim, ngaji, kyai. 

DESKRIPSI: Isikan dengan penjelasan terkait dengan isi materi taklim, nama ulama, 
tempat taklim, nama kitab yang dikaji, waktu atau tanggal taklim, deskripsi singkat 
materi taklim. 



TEMA: Pilihkan salah satu tema yang sesuai dengan materi taklim, misal taklim 
membahas dengan Keutamaan Dzikir, maka pilihlah tema: FADHILAH AMAL. 



ULAMA: Pilih nama ulama yang memberi taklim, jika nama ulama tidak terdapat 
dalam pilihan maka Anda bisa memilih kategori LAIN LAIN. Silahkan bicarakan 
masalah ini dengan Admin. Hubungi Email: taklimnet@ gmail.com 

LINK MP3: Masukkan LINK MP3 Audio taklimnya [Lebih lanjut akan dijelaskan 
pada BAB CARA UPLOAD FILE MP3 KE WEBSITE WWW.ARCHrVE.ORG 

THUMNAIL : Masukkan link Foto Ulama atau Gambar yang sesuai dengan materi 
taklim 



Setelah semua terisi, lalu tekan tombol UPLOAD. Tunggu sebentar sampai proses 
selesai. Jika sudah berhasil akan muncul tulisan: 

Upload sukses. Kembali ke Home atau Upload Lagi Disini 

Jika Anda masih ingin mengupload audio taklim lainnya, silahkan tekan tulisan 
DISINI, namun jika sudah tidak ada lagi yang ingin diupload, silahkan tekan tulsain 
HOME. 

Alhamdulillah, proses upload sudah berhasil Anda lakukan. . .Semoga menjadi Amal 
jariyah kita semua. . . Amin 



CARA UPLOAD FILE MP3 KE WEB: 
WWW.ARCHIVE.ORG 



Website Archive.org adalah sebuah website arsip besar yang menampung teks, audio 
bahkan video. Siapa saja bisa mengupload ke website ini, asal mendaftar terlebih dahulu. 

Kelebihan website ini adalah: 

1. Tidak 

2. Direct link to download [link bisa langsung didownload tanpa hams login terlebih 
dahulu, sebagaimana web lainnya] 

3. Tidak dibatasi jumlah download perhari 

4. tidak dibatasi jumlah file yang diupload 

5. Tidak dibatasi jumlah band width. 

6. Dan yang paling penting, semua layanan GRATIS . . . 

Oke cukup pembukaanya, kita langsung menuju ke TKP. . . 
Langkah pertama: Silahkan buka web: http ://www . archive . org 










Jika Anda belum mempunyai akun di website ini, silahkan Anda daftar terlebih dahulu, 
tekan pada tulisan JOIN US 



¥ ti CS) Facebook * '[TJ Upload Audio Takim -Takir:- x Y [I] Get Your Internet ArdiveVr x T 



<- -> C Q https://archive.Org/c 



w i ^i i m^TWirarffr^rra 









a< 



Get a Virtual Library Card 



Complete the form belcv tc cresie a ne ■,■■.■ Internet Archive account: 
Your email address .-■. foaiian required 



ChOOSe 3 Screen name displayed with your reviews, etc. 



Choose a password 



Confirm password 



Internet Archive announcements: 

CI Send me general announcements from the Internet Archive iapprox. one per month) 

□ Send me announcements about Internet Archive events in the San Francisco Bay Area 

Terms of Use: 

□ IVe read and agreed to Internet Archive's Terms of Use 



| Get Library Card | 



EH . '- ° L 



Anonymous User ;bgiii«[ joins) 



~&\ 



I - 



j? Adobe Pi'.j ;:.£■■■ op 






Isikan semua kolom tersebut sampai selesai. Proses pembuatan akun ini sama seperti 
pembuatan Email, jadi rasanya tidak perlu untuk dijelaskan lebih detail ya. . .Oke lanjut 

Selanjutnya jika sudah selesai proses pendaftaran, silahkan Anda login, masukkan email 
dan password Anda. . . 




Advanced SeBicJi 



°lal g 

~^1 s 



fomiszgsttg!!^ 



Anonymous User ■ - - or 



Log In 



Email address 



Remember me 

| Log in | 

Forgot your password? 

Dent have a virtual library card 1 ' Register for free 



jf Adobe Photoshop 






Jika sudah log in, Anda akan melihat USERNAME / NAMA PENGGUNA Anda 
muncul.dengan tulisan: HELLO USERNAMEANDA. 

Jika Anda belum log in, tulisan sebelumnya adalah ANONYMOUS, berhatikan daerah 
yang dilingkari. 



¥ K (9)Facebook * \ |J2 Upload AudkiTakin -TaHirr * ™ [l] Internet Archive; Digital Lii x 




Cost to Store All US Phci 

in C !■: i.iJ ShiiiiT =■: it viuk: :;s Datamined 



National Security Agency Internet -.rdii.eT 



miynxiMiD 



| Take Me Back ] mare info- 



Trie Internet Archive, a 501[;cJ[3J non-profit, Is 

building a digital library of Internet sites and 
other cultural artifacts In digital form. Like a 
paper library, we provide free access to 
re sen reliefs. Historians, scholars, the print 
disabled, and the general public. 




Hackers 

This is the very first episode of the Net Cafe s. 

": " :?: on Lot ition v. -. :v ; ;«"cafe in... 



Kitchenette. The Cheesy 
Average rating: ^-/ >J"M"ij"w 



Grateful Dead Live at Boston Music Hall on... 
Set 2 partial 01. Crytical Envelopment > 02. Drums : 
03. The Other One > 04. My and My Uncle > 05.... 



The Head and the Heart Live at Comcast 
Center c-n 2013-06-08 
Avaig: raiing: .... 




resin - kthvlhv volume one [ISA2S01] 
;:;![-'h- voliiiiKr on? i? a jotim?-.- to rlie o?nr 
the earth uncovering the honors that aVell... 



Dragnet the 50's radio show 
I Average rating: '-*£ i-f s-s" wO^ 



a ■- - i 




Memoirs, servant de reponse au dernier 

factum... 

9 p. : in,2 Cote dir document : FOL Z 5 39 INV 5 19 

FA(P.7) 



Qeuvres de George Sand 
Average rating: 






Baik selanjutnya untuk mulai mengupload, tekan tombol UPLOAD yang berwarna biru: 
lihat gambar di atas, yang dilingkari sebelah kanan. Setelah itu akan muncul: 



¥ fi (9)Facebook * * fjTJ Upload Audio Takin -Takkr x * [j] Internet Archive; Create ite * T <S Peibela Islam | Situs Bait 



«- - 


G https://arcrV 


/e.org. ; 


jeate/ 










&l = 


i 


9H 








^^^B 


m 








Search: 










I V : ^n Advanced Seaich 


Hello Habibana (mm you 


sign in or tog out) 



Share your Files 

Piegse contribute bocks audio arid ".ideo files that you have trie right to share. 

The Internet Archive, a non-profit library, will provide free storage and access to "them. 

i We reserve the right to remove any submitted material.) 



Upload Files 



Or choose an alternate upload method: 




Internet Explorer users and print disabled (prefer to not use fiash ?^ 
For etree items 
Large file alternative 



*»©~s>sias? *» 
a m-b^in® % k 5=1™ 



Klik tombol: UPLOAD FILES, 



¥ fj 0) Facebook x v [J] Upload Audio TakSm -Taktrr. xT "^ Upload to Internet Archive x ™ ^ Pembela Islam | Situs 

<- -> X https:Varchive.org/uptaad/ 




Drag & Drop files here or 



Choose files to upload 



^ls 



fs,fmvmsM&) 



Hello Habibana (not you? sign hi or log out) 



Please provide feedback about the re ; ■ je? — Instructions on lie. ■ . ■ ■ :. .■■■ ■■ 



Waiting for analytics, aTdiive.org,,, 






■4-j,aais»*is m— 

j^^^^B^J 20/08/2013 



Lalu klik lagi tombol; CHOOSE FILE TO UPLOAD [Pilih files yang mau diupload]. 
Selanjutnya Anda akan dibawah ke halaman seperti EXPLORER untuk mencari dan 
memilih files mp3 yang hendak diupload, pilih salah satu lalu tekan tombol OPEN. 



I^UptoadAudkjTakin-Taldifr xY jg| Upload to Internet Archive x ' -''; Pembda Islam | Situs Berita x 



G Q https: .'Varchive.org/upbad/ 



^ls 




(IfiEESlltiESS^ 



: . :■■::_■■" 5:" 



^ 01 Hb.Syeikh bin Abdulqodir Assegaf 

H 03 Hb.Luthfi bin "Ali bin Yahya 

^03Hb,NaqlbAlyamanl 

jj D4HbJindan bin Novel bin Jindan 

.±\ 05 Hb.Thohir bin Abdullah AlkaiT 

.±\ (36 Hb.Munzir bin Fu'ad Almusawwa 

jj| 07 Hb.Taufiq bin Abdulqodir Assegaf 

;^ 08 Hb, Rizieq bin Shihab 

±\ 03 TEP.TIB AK5I FP! fMEV.'ASPADAI OKTJUM PP.QFQKATOP.) 

.^3 1G. Kalimat Kabenar , 

|| UPerbedaanBOni 

^ 12 JIHAD TERBUKA 
,i| 13 5TTRATEGIMUSLI 



Artist: 07 Hb 

Duration: 1:13:27 

Type: MPEG Layer 3 Audio File 

Bit Rate: lZ3kbps 

Protected: No 

Size: 67,2 MB 



:■■-. ■'=..i-z< -."-":::-.-;■ 



*J 



File name: 
Mi; Network Hies of type: |aJTr 



113 



Hello Ha bib an a (not you? sign hi or log out) 



Please provide feedback about the . .-- —.'■:' 



;•; :■■': ■■:. j:.-;--; 1 -^ ir.-?i.F;:::ai?; 



^j^y^J 






j? Adobe Pho rastap 



S2^> 1 ^®|B^j' 20/08/2013 



Selanjutnya setelah memilih files yang akan diupload, Anda dihadapkan pada halaman 
isian berikut ini. Maksud dari halaman ini adalah untuk mengisi JUDUL, DESKRIPSI, 
TAGS, isikan sebagaimana mustinya. 



¥ El M Facebook x '•'' ^ Upload Audio Taklim - Taldlr " "''' [it] Upload to Internet Archive x V .'/■ Pembela Islam | Situs Berita * ^i 

<- -> G fi https:. './a rchlve.org/upbad/ 









13© 



Hello Habibana {wiyou?»giin«io9oiii) 



Page Title ' 


Habih Rizieq Syihab 










Drag and Drop More Files Here or Select files to add 


Page URL' 


hit p:// arch ive.oig/detai:'; HabibRizieqSyihabBidah.. 




Habib Rizieq Syihab Bid'ah Bagian 2_mp3 


22 MB 


© 


Description ' 


Penjelasan Persoal Bid'ah Bagian Ke2 


v- 


Subject Tags 


bidah, habib, rizieq. syihab 


" 


Creator 






Taklim Nel 


Date 


Date work, was created/published 




Collection ' 


Community Audio 


v' 


Test Item 


Mo 


V 


Language 


Language of the work 




License 


No license selected 




More Options 


Add additional metadata 





Upload and Create Your Item 



Please no:, i ■: r~ Beta Uoloader — Instructions on how to preset metadata — Save this metadata 



^ I @ I a 

Z§] s 



TjFaw-Tj 



«*< 



*»®-s!*ia« «« 

JS^^SS^j 20/08/2013 



10 



Beberapa hal yang perlu diperhatikan Adalah: 

PAGE TITLE: Isikan dengan judul / Tema kajian taklim, Misal: Cara Melakukan Sujud 
Sahwi, Kyai Fulan 

DESCRIPTION: Ini dengan penjelasan tentang kajian taklim tersebut, isikan singkat 
singkat saja, agar hemat waktu. 

TAGS: isi dengan kata kunci yang menggambarkan kajian taklim tersebut, misal: Sujud, 
sahwi, shalat, Kyai, Fulan [setiap satu kata dipisah dengan koma] 

Untuk kolom yang lain tidak perlu dirubah, kecuali Anda sudah benar benar sudah 
memahami. 

Selanjutnya jika sudah, klik tombol : UPLOAD AND CREATE YOUR ITEM, segera 
setelah Anda mengklik tombol tersebut, website akan melakukan proses upload, 
tunggulah prosesnya sampai 100 persen selesai. 



■ n«F- 



* ED Upioad Audio Tidira -Takfcr =* J [j] Upload to Internet Arrfiive x^O 



<- -J- G fl https srchlve.org 



Page Title * Habib Rizisq Syihab 

Page URL ' HabibRizieqSyihabBidah 

Description ' Penjelsssii Pei'scssl Bid all Bsqian Ke 2 

Subject Tags " bidah. habib. rizieq. syihab 

Creator Taklim. Net 

Date Oste worti was 




Hello Habibana i<i»i yon? sign sorbgsit) 



Drag and Drop More Files Here or [ :- Select files to add 



Collection ' Community Audio 
Test Item No 

Language 



: 



More Options Add . : : 




Upload and Create Your Item 



^ ■.:■■■■■■■■■■,_■._■■■.■■■■■ ..::_..■,::._ ■.;_■■■.-.:■■.■■ ■ ■ .;.■■.■.. — _;.■■.: 







Adobe Photoshop 



^^^Sgi4J 20/08/2013 



Tunggulah beberapa saat, sampai proses upload selesai, setelah proses upload selesai, 
Anda akan dibawah ke halaman seperti berikut: 



11 



ffiF 



«" w MotJd Glaum BiMtfwnyaM w * ^ Habi Riaeq Syfrab : TaWm x T |2 TaftnTerbau -Tddm.Net 



) https://archive.org 'deta : riabibRjzeqSyihabBidahBagten2 




community 
audio 



Search: 



Community Audio 



jVfffl 



Advanced Seen 



Edit Item! Hello Habibana (not you? sign mm log an] 



Audio Archive > Community Audio > Habih Rizieq Syihab 



community 
audio 



a^^m 



ERZIF 

Oqq verbis 



Bo ohm ark: 

Edit item 
Hem History 
Trans elude other 
archive.org Hernial 




j^EECT 



This audio is part of the collection: Community Audio 
It also belongs to collection: 



Artist/Composer: Taklim Net 

Keywords: bidah : hab-ita nzieq 



Hab-ib Rizieq Syihab Bidah Bagian 2.mp3 
Information 

HabibRizieqSyih.abBidahBagian2_file5.xml 

HabibRizieqSyihabBidahBagian2_meta.sqlite 

HabibRizieqSyihabBidahBagia.n2_mata.xml 






Prefer flash? ■ Embed ■ Questi 




is of Use 110 Mallow 



mm® 






Jika Sudah tampil seperti gambar di atas, maka proses upload telah sukses. 
Yang perlu diperhatikan hanya daerah yang dilingkari merah di atas, itu adalah link untuk 
download MP3nya, nah link inilah yang nantinya akan kita copykan ke kolom LINK 
MP3, di taklim.net. . ..Masih ingat kan? 

Caranya: 



rn 



« T ij ModdGa—riMtfwnvaM. * ¥ [n] Habfe mriaq S^nhab : Tat*v, x " [_ TaMmTgrbanj -Tattra.Net * _ 



G fl httpsi'/'archive.org/decsil: H3LiLKaieqi.:habEidahBag'Hn2 




community 
audio 



Edit He-m! Hello Habibana [nst yon? sijr> inor tgoitt} 



Audio Archive > Ccmnumity Audio s Habib Rifieq Syihab 





■^■"«*™' 



All Files: HTTPS 




This audio is part of the collection: Community Audio 
It also belongs to collection: 



Artist/Composer: Taklim.Net 
Keywords: hidah: habib : rizieq 






Audio Files 

Habib Rizieq Syihab Bid'ah B 



HabibRizieqSyihabBidahBagian2_files.x 

H a bibRiz ieq Syi h abBid ahB agia n2_m eta. ■ 

::-::■. :■?■' \ ■_' 









VBRMP3 
22 i) r 



□pen link in new tab 

Open link in new window 
Z--'=- "■■"'- ■" ■■■:og , !» ■■■ ■"■&.■. 

Copy lint address 









12 



Arahkan kursor pada Anga ukuran file [lihat contoh gambar diatas] lalu klik kanan, mana 
akan muncul menu kecil, kemudian pilih COPY LINK ADDRESS. 

Nah LINK yang sudah dicopy ini, pastekan pada kolom LINK MP3 di halaman 
taklim.net ketika hendak posting. . . [lihat gambar di bawah, yang dilingkari merah] 





<~ ~ C wviW.taldm.net/uptoadaudio.php 








Qft 1 = 


: ^A| This page e in Malay -■- Would you ike to translate it? Translate 


[NopeJ 






Options -- « 


Upload Audio Taklim 










* 
















JuduL/Tema 














Tags 




1 


De&kripsi 






4 


Warns 

Bisa didengar 
BcLehkan kom 
Bolehkan rati 
Bolehkan Emb 
Bolehkan Dow 






> 


Pilih Kaiegori 


H 


Pilih Kategori 

oleh: ©LJmum O Pribadi 
;ntar: ©Ya ©Tidak 
g: ©Ya ©Tidak 
=d: ©Ya ©Tidak 
nlaad: © Ya ©Tidak 


\y\ 


CT Link MP3 


L 


Thumbnail 










Reset 




Upload 










t 








1 j? Adobe Photoshop 


EN 


^^^^S^J" 2C/08/Z013 


&B® 









Terakhir untuk THUMNAIL isikan dengan link image foto ulama atau jika tidak ada foto 
ulamanya, boleh diisikan dengan gambar ilustrasi yang sopan dan islami. 

ALHAMDULILLAH. . .SELES AI. . . 

SEMOGA MENJADI AMAL JARIYAH KITA SEMUA KELAK DI AKHIRAT. 

Jika Ada pertanyaan, saran atau kritik, jangan sungkan melayangkan ke email admin: 
taklimnet @ gmail .com 



WASSALAMUALAIKUM WR WB. 

www.taklim.net 



Supported: http://www.aswajacenter.com 



13 



